KELUARGA BESAR 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 


Kelutan - Ngronggot - Nganjuk - Jawa Timur 
www.daruulilalbab.com 


| 
| 


7 


SUNAN AMPEL 


SURABAYA -— INDONESIA 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


Aanlailia Alya Gaga gd (All Gl OS3 uya Lala Jat Uya 
Goa La La Gal Aoa PESAN 
(1x: dasi) 


8 Permata Diri Santri Ulul Albab 
GRAPIYAK 


. Gemar Berdzikir 

. Rajin Belajar 

. Aktif Kegiatan Sosial 

. Pandai Bergaul 

. Ikhlas dalam Berjuang 

. Yakin dan Mengamalkan firman- 
firman Allah 

. Amanah dalam melaksanakan Tugas 

. Kreatif dan Inovatif 


ND DUA-AWUN — 


Oo sg 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 01 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 


HI gl gd Sal ala 

aga jl Ca ll At) CI 
(GH Sama Laju (ie Jaa 
Sifn Bulan ca Gal, Jali 

Jar 9 SI Yaa La 
Ja Lea Mile lg cal sal $ 

CNN, KAN, KAN 
Ag dalah AN og 


o 2 


Om 


“Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang”. 


Yaa Allah, beri Anugrah tuan kami Muhammad sang 
pemilik kecerdasan dan hati nurani, dengan anugrah 
yang sesungguhnya, kami mohon kepada-Mu, 
dengan berkat anugrah-Mu tersebut, bagusnya jasad, 
akal dan hati nurani kami. Dengan berkat anugrah- 
Mu tersebut hendaknya Engkau menjadikan kami 
sebagai ahli dzikir, ahli fikir dan ahli wirid 
(istigomah), Demikian juga (beri anugrah) terhadap 
keluarga dan para sahabatnya, berkatilah dan 
sejahterakan (mereka). 


02 Pakta Keunggulan Keluarga Besar 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


A. Iftitah/ Pembuka 


1. 


Pentingnya pakta integritas dan keunggulan. 
- Untuk membentuk diri pribadi menjadi 


manusia yang unggul dibutuhkan 
komitmen (janji dan niat yang sungguh- 
sungguh) yang ditanamkan, dituliskan 
dan diikrarkan atau dibai'atkan serta 
diperjuangkan sehingga betul-betul akan 
terbentuk menjadi citra diri, kepribadian 
dan akhlak sescorang. 

Karena untuk terwujudnya pribadi yang 
unggul dan memiliki keunggulan- 
keunggulan, selain dibutuhkan komitmen 
(pakta keunggulan) juga dibutuhkan 
konsistensi dan kesungguhan dalam 
perjuangan untuk merealisasikannya, 
banyak hal yang menjadi penghambat, 
perintang dan penantang yang harus 
dihadapi oleh seseorang. 


- Keunggulan pribadi santri yang seragam 


sangat penting untuk suatu lembaga 
pendidikan seperti pesantren Dru Ulil 
Albab ini, maka dirumuskanlah 8 permata 
diri santri Ulul Albab, sebagai 
keseragaman dalam 8 keunggulan, yaitu, 
Gemar berdzikir, Rajin belajar, Aktif 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 03 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


04 


kegiatan sosial, Pandai bergaul, Ikhlas 
dalam berjuang dan berderma, Yakin dan 
mengamalkan firman-firman Allah, 
Amanah dalam melaksanakan tugas, 
serta Kreatif dan Inovatif, yang disingkat 
dengan GRAPIYAK. 


- Jadi santri Ulul Albab harus grapiyak, 


dalam arti harus familier dalam makna 
dan realita, Gemar berdzikir, Rajin 
belajar, Aktif kegiatan sosial, Pandai 
bergaul, Ikhlas dalam berjuang dan 
berderma, Yakin dan mengamalkan 
firman-firman Allah, Amanah dalam 
melaksanakan tugas, serta Kreatif dan 
Inovatif, 


2. Fungsi8 Permata Diri 
a. 8 permata diri adalah identitas, yang akan 


menjadi distingcy (pembeda dari yang 
lain) dan excelency (keunggulan 
dibanding yang lain) santri di tengah- 
tengah kehidupan masyarakat. Santri 
Ulul Albab akan dapat dikenali dengan 
mudah karena memakai 8 permata diri 
yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu 
GRAPIYAK. 


b. 8 permata diri adalah rahasia kesuksesan 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


hidup atau miftahul falah (kunci sukses) 
Artinya dengan GRAPIYAK, santri akan 
sukses, baik dalam kehidupan spiritual, 
material dan sosialnya. 

Cc. 8 permata diri adalah pintu-pintu surga, 
artinya, dengan GRAPIYAK, santri akan 
leluasa masuk surga melalui 8 pintunya, 
asalkan benar-benar memiliki dan 
memegangi kuncinya surga (miftahul 
jannah), yaitu kalimat, Laa Ilaaha Illa 
Allaah. 

d. 8 permata diri adalah keunggulan pribadi, 
artinya Gemar berdzikir, rajin belajar, 
Aktif kegiatan sosial, Pandai bergaul, 
Ikhlas dalam berjuang dan berderma, 
yakin dan mengamalkan firman-firman 
Allah, Amanah dalam menjalankan tugas 
serta Kreatif dan inovatif adalah 
keunggulan dan keunikan yang sangat 
khas dan untuk kemanfa'atan pribadi yang 
sangat mahal dan langka. 


3. Filsafat bilangan delapan 
a. 8 adalah filsafat kesempurnaan dan 
keharmonisan dalam kehidupan. Artinya 
adalah kesempurnaan dalam 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 0 5 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


keharmonisan atau harmonis dalam 
kesempurnaan sehingga dengan 
GRAPIYAK, yang merupakan akromen 
dari 8 huruf awal kalimat komitmen yang 
menjadi permata diri santri, santri akan 
menggapai kesempurnaan hidup yang 
harmonis. 

b. 8 adalah pintu surga dalam kebahagiaan 
dan kehidupan ruhaniyah 

c. 8 adalah penjuru mata angin dalam strategi 
perjuangan dan kesuksesan bergerak 
dalam kehidupan sosial. 

d. 8 adalah konfigurasi gugusan molekul gas 
mulia yang sangat stabil ikatan 
persaudaraan dan kemandirian dalam 
keseluruhan eksistensi. 

e. 8 adalah citra delapan pemuda ashhabul 
kahfi yang sangat solid dalam 
mempertahankan iman dan komitmennya 

f. 8 adalah hikmah surat Al-Anfal, yang 
merupakan informasi keberuntungan dan 
kemenangan dalam setiap perjuangan. 


06 Pakta Keunggulan Keluarga Besar 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


B. Kristal-kristal 8 Permata Diri Santri 
(GRAPIYAK) 


1. Gemar Berdzikir 
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 
meliputi : 

a. Rajin membaca Al-Our'an dan sholawat 

b. Senang dan rajin sholat, baik fardlu 
maupun sunnah 

c. Mengistikomahkan dzikir pada waktu- 
waktu tertentu 

d. Senantiasa berdo'a dalam setiap 
mengerjakan sesuatu minimal setiap 
akan memulai: membaca basmalah dan 
mengakhiri pekerjaan dengan hamdalah 

e. Senantiasa mengingat dan menyebut 
nama Allah di setiap waktu dan 
kesempatan 

f. Ketika mendapat karunia membaca 
hamdalah, ketika mendapat ujian 
mengucap laa haula walaa guwwata illa 
billah, melihat sesutu yang 
menakjubkan mengucap subhaanallah, 
melihat kemahabesaran Allah, 
mengucap Allahu Akbar.... 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 07 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


08 


2. Rajin Belajar 
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 
meliputi : 


a. 


Mempunyai jadwal belajar, mengaji atau 
mengkaji Al-Our'an atau membaca dan 
melaksanakannya dengan konsisten 


. Selalu berusaha meningkatkan 


pengetahuannya 
Suka membaca, melihat dan 
mendengarkan hal-hal yang baru 


. Berkomitmen melanjutkan studi, baik 


formal, non formal maupun informal 

Suka bertukar fikiran, diskusi dan 
mendengarkan informasi dan mengambil 
yang terbaik 

Suka melakukan studi banding dan 
melakukan kunjungan untuk mendapatkan 
ilmu yang terbaru 


. Suka melakukan pengamatan meniru dan 


melakukan modifikasi 


. Aktif Kegiatan Sosial 


Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 
meliputi : 


da. 


b. 


Mengikuti dengan aktif kegiatan positif di 
masyarakat. 
Suka menghadiri pertemuan warga, majlis- 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


majlis ta”lim dan dzikir 

c. Masuk dan aktif didalam organisasi 
kemasyarakatan (keagamaan, pendidikan, 
sosial, ekonomi, politik, profesi atau yang 
lainnya) 

d. Memberikan dukungan dan kontribusi 
terhadap kegiatan kemasyarakatan, 
berupa dukungan moril, materiil, ataupun 
pemikiran. 

e. Menggerakkan masyarakat, memberi 
contoh dan memprakarsai untuk kegiatan- 
kegiatan positif dan konstruktif. 


4. Pandai Bergaul 

Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 

meliputi : 

a. Diterima oleh semua lapisan masyarakat 

b.Membiasakan senyum, sapa, salam dan 
berkenalan dengan orang lain 

c. Selalu bersikap simpatik dan impatik 
dengan semua orang. 

d. Bisa menerima kehadiran orang lain 
dengan berbagai typology 

e. Selalu berusaha memberi dan membantu 
orang lain 

f. Bisa menjadi teman bicara yang 
menyenangkan dan pembicara yang 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 09 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


10 


sopan dan memukau 

g. Tidak larut dalam pergaulan tetapi 
mewarnai pergaulan 

h. Mampu dan berhasil dalam berdakwah 
(mengajak orang lain ke jalan yang benar) 
dengan bijaksana 


5. Ikhlas dalam Berjuang dan Berderma 
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 
meliputi : 

a. Berjuang dan berderma untuk mencari 
ridho Allah 

b. Dicela atau dipuji orang tetap berjuang dan 
berderma 

c. Diumumkan atau tidak/dilihat orang atau 
tidak tetap berjuang dan berderma 

d. Tidak mengungkit-ungkit jasa-jasanya 
dalam perjuangan dan dermanya 

e. Selalu berniat (berkomitmen) untuk 
memberikan kontribusi dalam perjuangan, 
apapun bentuknya, (moril maupun 
materiil, sedikit atau banyak) 


6. Yakin Mengamalkan Firman -firman Allah 
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 
meliputi : 

a. Mengkaji Al-Our'an dan mengamalkan 

Pakta Keunggulan Keluarga Besar 


Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


isinya. 

b. Melaksanakan perintah Allah dan 
menjauhi larangannya 

c. Berusaha melaksanakan himbauan dan 
kesenangan Allah (amal sunnah), dan 
menjauhi yang dibenci-Nya (amal yang 
makruh) 

d. Mempertimbangkan sunnatullah (hukum- 
hukum alam) dan tata nilai sosial dalam 
sikap hidupnya 

e. Ta'at kepada Allah, Rasulullah dan 
pemerintah 

f. Menjaga keharmonisan hubungan dengan 
Allah, sesama manusia dan alam semesta 
atau lingkungan 


. Amanah dalam Melaksanakan Tugas 

Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 

meliputi : 

a. Melaksanakan tugas dengan penuh 
tanggungjawab 

b. Tidak berlari dari tugas dan tanggung 
jawab 

c. Melaksanakan tugas dengan menjaga 
kwalitas kinerja dan produksi 

d. Selalu siap memberikan laporan 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 1 1 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


pertanggung jawaban atas tugas yang 
diembannya 

e. Tidak menuntut hak sebelum 
mempertanggung jawabkan pekerjaan 

f. Selalu siap menerima kritik dan saran 
perbaikan 


8. Kreatif dan Inovatif 

Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 

meliputi : 

a. Suka membuat pembaharuan untuk 
perbaikan, atau membuat hal-hal baru 
yang belum ada 

b. Berfikir kreatif (hal-hal baru), inovatif 
(memperbaharui), strategis (melihat sisi- 
sisi yang kosong) dan solutif (memberikan 
jalan keluar) 

c. Menciptakan, memodifikasi, atau 
mengokulasi karya-karya seni atau karya 
ilmiah, atau karya managerial sosial 

d. Melakukan penafsiran ulang 
(reinterpretasi) ajaran mulia yang solih 
dengan jamannya, dan berijtihad untuk 
membumikan Al-Our'an yag rahmatan 
li alamin 

e. Merekontruksi peradaban unnggul (adi 
luhung) 


1 2 Pakta Keunggulan Keluarga Besar 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


C. Landasan 8 Permata Diri Santri Ulul Albab 
1. Al-Our'an 


GRAPIYAK 


Lega 3 AN AI ca Lan Ust 
La gua ph yal ae jail, Aanla 3G Ainsila 
vslany NS 
Barang siapa yang mengerjakan 
amal saleh, baik laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka 
sesungguhnya akan Kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan 
sesungguhnya akan Kami beri balasan 
kepada mereka dengan pahala yang 


lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan. (An-Nahl (16):97) 


1. Gemar Berdzikir 
PESAN leg No gag Lag AINI 3 S1 Cal 
Va KALI SA la GR Us K3 
SI le Giaa Glaan SUSG Na cal 
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 


sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadaan berbaring dan mereka 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 1 3 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan 
kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka. (Surat 
Ali Imron 3,191) 


2. Rajin Belajar 


S6 La Sl GI (MJ GIS Aa ab 
Ae (6) Ai ale al (VJ GS at, Ga (7) 
(jasa ukah 
Bacalah dengan (menyebut) nama 
Tuhanmu yang menciptakan, 02. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal 
darah, 03. Bacalah dan Tuhanmulah yang 
maha pemurah, 04. Yang mengajar 
(manusia) dengan perantara kalam, 05. 
Dia mengajarkan kepada manusia apa 
yang tidak diketahui. (OS. Al-Alag 1-5) 


3. Aktif Kegiatan Sosial 
Ca gbi Al Gya gag 9 18 La ca) AIA agale Cip uda 
ALA pb Coy AI Ya eta 1G OA 
(aa AAN Gi II ca 93K pd 
Gg LA Iya Un 
1 4 Pakta Keunggulan Keluarga Besar 


Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


Mereka diliputi kehinaan dimana saja 
mereka berada, kecuali jika mereka 
berpegang kepada tali (agama) Allah dan 
tali (perjanian) dengan manusia, dan 
mereka kembali mendapat kemurkaan dari 
Allah dan mereka diliputi kerendahan. 
Yang demikian itu karena mereka kafir 
kepada ayat-ayat Allah dan membunuh 
para nabi tanpa alasan yang benar. Yang 
demikian itu disebabkan mereka durhaka 
dan melampaui batas (OS. Al Imron 
(3):112) 


4. Pandai Bergaul 
Aan daya Abal SG) Jasa dl #3 


Oa pel yh AU Gawi Ooh Gala pelat 
Cendet alel 389 Alas ye Jua 


Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 
dengan hikmah dan pelajaran yang baik 
dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 
yang lebih mengetahui tentang siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 
lebih mengetahui orang-orang yang 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 1 5 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


mencapai petunjuk (OS. An-Nahl 
(16):125) 


. Ikhlas dalam Berjuang dan Berderma 


AINI Jaan (3d 133823 Ig jala 3D giah Gaal) 
Ah Mr, AN Sie 2213 Alan Agaatily ll galu 
os 


Orang-orang yang beriman dan berhijrah 
serta berjihad di jalan Allah dengan harta 
benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi 
derajadnya di sisi Allah, dan itulah orang- 
orang yang mendapat kemenangan (At- 
Taubat (9):20) 


. Yakin dan Mengamalkan Firman- 


firman Allah 

Gala Cal Aa SN Sale Vo gal 3A 
A3 ma — ANN Ul Talak Na Al 
Vag dlu clagal 3 Alta) e Lesi) dita AILAS La Uy gih 
Wal dpi 3 Dody ALI YA Ala 
AINI ALS as Dalan 
007. Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab 
(Al-Our'an) kepadamu. Di antara (isi)nya 
ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah 
pokok-pokok isi Al-Our'an dan yang lain 


16 


Pakta Keunggulan Keluarga Besa 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


(ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun 
orang-orang yang dalam hatinya condong 
kepada kesesatan, maka mereka 
mengikuti sebagian ayat-ayat yang 
mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah 
dan untuk mencari-cari ta'wilnya, 
padahal tidak ada yang mengetahui 
ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang- 
orang yang mendalam ilmunya berkata: 
“Kami beriman kepada ayat-ayat yang 
mutasyabihat, semuanya itu dari sisi 
Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil 
pelajaran (daripadanya) melainkan 
orang-orang yang berakal. (OS. Ali Imron 
(3):7) 

semua itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak 
dapat mengambil pelajaran (daripadanya) 
melainkan orang-orang yang berakal. (OS. 
Ali Imron (3):7) 


7. Amanah dalam Melaksanakan Tugas 
OI badge 5 KADALA ah GA 
Dan orang-orang yang memelihara 


amanat-amanat (yang dipikulnya) dan 
janinya. (Al-Mu'minun (23):8) 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 1 7 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


8. Kreatif dan Inovatif 


Dal Galah Aida (5 yaah UAN ga aa 
ABI Ir Ah Si, AIM ahh 


Yang mendengarkan perkataan lalu 
mengikuti apa yang paling baik di 
antaranya. Mereka itulah orang-orang 
yang telah diberi Allah petunjuk dan 
mereka itulah orang-orang yang 
mempunyai akal. (Az-Zumar (39),18) 


2. Assunnah dan Siroh Nabi Muhammad 
SAW.: bisa dibaca di kitab-kitab hadis dan 
tarikh nabi, khususnya yang terkait 
dengan kegiatan beliau di malam dan di 
pagi hari. 


3. Hikmah: bisa dibaca di kitab-kitab 
kumpulan hikmah, seperti mau'idhotul 
mu'minin al-ghazali, nashoihul “ibad...., 
dil. 


aa ma na ia aa ag “——————e.-.--, 
1 8 Pakta Keunggulan Keluarga Besar 

Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 

Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


D. Amanat Pengasuh 

Saya berharap dan juga berdo'a semoga 
semua santri Ulul Albab dimanapun berada, jadi 
apapun kalian, kapanpun kalian hidup 
hendaknya selalu berusaha mengenakan 8 
Permata Diri Santri ini, yaitu : GRAPIYAK, 
dengan melaksanakan Kristal-kristal nilai yang 
telah ditetapkan di atas. Insya Allah kita semua 
akan menjadi pribadi manusia ULUL ALBAB 
yang sesungguhnya, sehingga dicintai dan 
Diridloi oleh Allah SWT. 


Pakta Keunggulan Keluarga Besar 1 9 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


E. Ikhtitam / Penutup 


Panduan ini sangat penting, tetapi yang 
lebih penting lagi adalah mengamalkannya. 
Semoga rahmat dan ridlo Allah senantiasa 
menyertai kita semua, dan santri Ulul Albab 
benar-benar berjiwa GRAPIYAK. 
Baarokallahu lii walaikum wa li saairil 
muslimiin. 


PESANTREN TERPADU 
GA — — 


The Prophetic Entrepreneur Education 


YPP Daru Ulil Albab, Jl. Sungai Brantas No. 25 Kelutan Ngronggot, Nganjuk 
Call Center : 0856 0677 2373 website : www.daruulilalbab.com - www.metafisika-center.org 
e-mail: yppdaruulilalbabayahoo.com 


20 Pakta Keunggulan Keluarga Besar 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk 


21. Nara Berdzikir 
“2. Rajin Belajar 


& Pandai Bergaul 
Bh. Ikhlas dalam Berjuang 


6. Yakin dan Mengamalkan 
—.. firman-firman Allah 


, 7. Amanah dalam melaksanakan 
—. Tugas 2 


8. Kreatif dan Inovatif 


FA 
Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 2210 201 


Kelutan - Ngronggot - Nganjuk - Jawa Timur Ulul Ta as 


